


Efek Teks “Cool Water” 





Kreasi teks 5D “Cool Water” 


143 


44 


Pada bab ini kita akan membuat kreasi teks 3D dengan aplikasi 
Photoshop CS5 dan software Xara 3D yang merupakan software andal 
untuk pembuatan teks-teks tiga dimensi yang cocok digunakan untuk 
membuat judul, logo, dan proyek kreatif lainnya. 


Selain mengandalkan bantuan Xara 3D, beragam efek-efek menarik 
dalam Photoshop CS5 juga turut andil mempercantik tampilannya. 


Berikut ini cara pembuatannya: 


1. 
2. 
2 


Text Options 


Pastikan bahwa Anda telah menginstal aplikasi Xara 3D Version 6. 
Kemudian luncurkan aplikasi Xara 3D Version 6. 


Klik pada bagian X3D untuk mulai membuat teks tiga dimensi 
menggunakan aplikasi ini. 


Terlebih dahulu hilangkan bingkai yang mengelilingi teks X3D 
dengan menekan ikon X Text “ pada Option bar. 


Selanjutnya, klik ikon Text Options 44 sebelum bekerja dengan 
teks. 


2 File 








Si. 
IR 
C 
g 
g 


(GUA. 


. 


The Untitled - Xara3D6 window ) 
rc opens 
C DN | 3 7 / 
XTeai & 


Version & 





Membuat teks dengan software Xara 3D 


6. Untuk mengetikkan teks yang baru, blok teks X3D terlebih dahulu. 


/. Lalu ketikkan teks “Cool” pada teks yang telah diblok tersebut. 


Mengetikkan teks OO | 
Version 











& 





ai 
BJLJIO) 
TE 
Ari 
Arial Narrow 
Arial Rounded MT Bolc 
Arial Unicode MS 
Baskerville Old Face 
Bauhaus 93 
Bell MT visi lok Le Aa 
Berlin Sans FB tg 
Berlin Sans FB Demi 
Bemard MT Condense 
Blackadder ITC 
Bo 
B 
B 
B 


ni MT Black Version 6 


000 
KD 
0000 
3.5 


So BAP) ia ab ab abo le) 





Memblok teks dan mengetikkan “Cool” 


8. Setelah itu seleksilah tulisan Version 6. Kemudian tekanlah tombol 
Delete untuk menghapus bagian tersebut. 


9. Gantilah jenis font pada tulisan “cool” menjadi Arial Rounded MT 


Bold. 


10. Lantas tekanlah ikon Bold untuk memberi efek tebal pada teks. 


Memukh Font 


Menebalkan Jek 


Text options 


Log Eee) Mo: Rab Rab abo G(ej 


Arial 
Arial Black 


Arial Narrow 

Arial Unicode MS ' O Oo 

Baskerville Old F | 2 
meta Tampilan Isks 


Bell MT 

Berlin Sans FB 

Berlin Sans FB Demi 
Bernard MT Condense 
Blackadder ITC 
Bodoni MT 

Bodoni MT Black 





Bodoni MT Condensec 
| Bodoni MT Poster Corr W 





Melakukan pengaturan pada teks 


11. Setelah menekan tombol OK maka Anda akan memperoleh hasil 
teks sementara seperti ilustrasi di bawah ini. 


45 


46 





Tampilan teks sementara 


12. Kemudian beralihlah kembali ke kotak dialog Text Options, kali ini 
kita akan mempercantik tampilan huruf C. Oleh karena itu hapus 
terlebih dahulu ketiga huruf di belakangnya. Tekanlah tombol OK 
jikalau sudah. 


13. Selanjutnya, kita akan melihat kanvas yang hanya berisi huruf C 
saja. 


14. Lantas sorotlah bagian Color Options lalu pilihlah tipe warna yang 
digunakan. Kali ini kita akan menggunakan tipe warna HSV. 
Tekanlah tombol radio HSV yang terletak di bagian paling bawah. 


15. Kemudian pilihlah opsi Text Sides dan gantilah kode warnanya 
menjadi 0989E2. Lalu isikan nilai H: 204.6 S: 96X V: 88,64. 





Color options Xx 


Color options 





Test sides v“ | CJTesrture Tini 


201 
EN 











Tampilan Isks 











H 
S 
v|6e.6z (el) 
# 


0989E J 


NO89E? 





HSV 


Bos 
DS HSY ORGB 





Memilih Text Sides dan mengganti kode warna 


16. Masih pada bagian Color Options, pilihlah opsi Background. Lalu 
lakukan pengaturan sebagai berikut: 


H: 0S: O V: 819 dan #: DIDIDI1. 


Tampilan TIeks 


Color options pxJ 


| Color options 


Ta | vi CJ) Texture 





Memilih opsi : DK 
Backeround Ho Ne 
2 B 
v/81.9x |ej 
AI NN | oto. 
@HSY ORGB 
D1 D1 D1 


Melakukan pengaturan background dan warna teks yang diperoleh 
17. Berikutnya, klik opsi Light 1 pada kotak kombo yang sama. Lalu 
gantilah nilai H:38 S:26.5 V:97 #: F/DFB6 


18. Setelah itu pilihlah opsi Light 2 dan isikan nilai H: 257 S: 33.54 V: 
68.54 #: 8574AF. 


19. Lanjutkan dengan memilih opsi Light 3 masih pada bagian Color 
Options. Isikan nilai H: 12.5 S: 0 £ dan #: FFFFFF. 











Color options Rx 
| Color options 
Light 3 

H125” | 
siox Ig) 
v|1002 fi 

:8 # FFEFFF 

@DHSy ORGB 
FFFFFF 


Melakukan pengaturan cahaya 


4/7 


20. Lanjutkan dengan menekan ikon Bevel Options Y pada Option 
Bar. 


21. Sesudahnya, pada bagian Apply to yang terletak di sisi kanan 
jendela, pilihlah opsi Curved dengan nilai Depth: 43. 


22. Kemudian Anda bisa melihat tampilan huruf C yang semakin me- 
narik setelah diberikan beragam efek. 


Show Hide Lighting 
J Tarmmpilan Jeks 
| 
| v 1) 


File Edit View Design Options Wind Hel 


Window 
ArialRoundedMT Bold ”—”WIBIT @ ito 
Dewe kk 9 ab Hb & 





Sm, 
























Depth: GO 41 


Curved 


Menambahkan efek Curved 


23. Langkah berikutnya, tekanlah ikon Show/Hide Lighting “ . 


24. Setelah menekan ikon tersebut akan muncul anak panah yang 
mengitari huruf tersebut. Klik dan drag anak panah tersebut untuk 
menambahkan atau mengurangi pencahayaan untuk mendapatkan 
kesan tiga dimensi yang semakin kuat. 


18 


25. 
26. 


21. 


28. 


29. 


30. 


31. 





Mengatur pencahayaan untuk mendapatkan kesan tiga dimensi 
yang kuat 
Lantas pilihlah menu File »- Export. 


Ketikkan nama file pada kotak teks File Name. Ketikkan “Cool 1” 
sebagai contohnya. 


Pilihlah opsi PNG pada kotak kombo Save as Type. Tekanlah 
tombol Save untuk menyimpannya. 


Pada kotak dialog Export yang muncul berikutnya, klik tombol radio 
Current Window Size. Teruskan dengan mengaktifkan kotak cek 
Crop. 


Sesudahnya, klik tombol radio True Color (24 bit). 


Lalu perhatikan bagian Option, aktifkanlah kotak cek Transparent 
dan Interlace. 


Jikalau sudah, tekanlah opsi Save. 


149 


50 


Size 
(@D Current window size Crop 
(0 User defined 


File size : 139,924 bvtes 


Width : 466 | Height: 519 | 
Color depth Options 


(016 color (0 256 color Transparent 
O 32 color Ka Kana 
(064 color @ True color (24-bit) 2 ae | 


Dithering Duality 


ee | 





Melakukan pengaturan pada kotak dialog Export 


32. Sesudahnya, kita akan membuat huruf kedua yaitu huruf O. Klik 
ikon Text Options yang terletak pada Option Bar. 


33. Lantas seleksilah huruf C dan hapus dengan tombol Delete. Lalu 
ketikkan huruf “O”. Tekanlah tombol OK apabila sudah. 


34. Selanjutnya, tekanlah ikon Show/Hide Lighting “ untuk memodi- 
fikasi bentuk huruf O dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 


h 
4- 


Memodifikasi tampilan huruf O 





35. Lalu ekspor dan simpan file gambar ini dengan nama Cool 2 dan 
gunakanlah tipe PNG. Lakukan pengaturan pada kotak dialog 
Export dengan langkah yang serupa. 


36. Sesudah itu bukalah folder tempat menyimpan kreasi Anda. Klik 
gambar Cool 2. Gandakan gambar tersebut agar Anda tidak perlu 
membuat kreasi huruf O untuk kedua kalinya. 


37. Cara menggandakannya, klik-kanan tombol mouse Anda dan pi- 
lihhlah opsi Copy. Lantas klik di sembarang tempat dalam folder 


Anda lalu tekanlah opsi Paste. 






ai 


& D " Di » (PE Folders 
| Address | ID E: TUGAS DESAIN YUNI2010 KoolCool 
Folders Xx 
EH (M Tutorial A 
(3) kara 3D v60 — 
(MD Vista 7 Fedora 
BH (DX) & Smad-Lock (Brankas Smad 001.BMP 002,BMP 
H d& DVD-RAM Drive (F:) 
& Control Panel 
H ( Shared Documents 
H (XD) Komputer-Arjun's Documents 
g Aa My Documents 
(D Artikel temuan 


-3 9 te) 


- - . 
H ID) Downloads CoolWater.tif Cool.x3d Cool 1.png Cool 2.png 
5 (2D My Captivate Projects “ Copy of Cool 2.png 


Tampilan huruf O yang tergandakan 














003.BMP 004.BMP 











38. Selanjutnya, kita akan membuat huruf yang keempat yaitu huruf L. 
Terlebih dahulu klik ikon Text Options 44. 


39. Pada kotak dialog Text Options, hapuslah huruf O dan gantikan 
dengan huruf L. Gunakanlah jenis font Arial Rounded MT Bold. Klik 


tombol OK jikalau sudah. 
40. Lantas tekanlah ikon X Text X untuk membolak-balik posisi teks 


tiga dimensi. 


Membolak-balik posisi teks tiga dimensi 





41. Setelah itu tekanlah kembali ikon Show/Hide Lighting » untuk 
mengatur pencahayaan dan mendapatkan tampilan tiga dimensi 


yang dikehendaki. 
51 





Mengatur pencahayaan dan memperoleh tampilan tiga dimensi yang 
dikehendaki 


42. Simpan huruf L dengan mengekspornya ke dokumen lain dengan 
cara yang telah kita pelajari sebelumnya. Berilah nama gambar 
tersebut Cool 4. 


Memoles Teks Menggunakan Photoshop CS5 


Setelah kita mendapatkan teks 3 dimensinya, maka teks itu akan kita 
olah menggunakan Photoshop CS5. Berikut langkah-langkahnya: 


1. Sesudah itu beralihlah ke aplikasi Photoshop CS5. Bukalah sebuah 
file gambar yang akan digunakan sebagai background. Kali ini kita 
akan menggunakan objek butiran air sebagai latar belakang tulisan 
“Cool” agar sesuai dengan suasana segar yang akan dihasilkannya. 


52 





Membuka file gambar yang akan digunakan sebagai background 


2. Berikutnya, bukalah folder tempat Anda menyimpan kreasi teks tiga 
dimensi. Lalu klik ikon Move Tool "- yang berada di Toolbox untuk 
memindahkan masing-masing teks ke dalam gambar yang kita 
gunakan sebagai background. 


3. Setelah memindahkan font tiga dimensi yang dibuat melalui aplikasi 
Xara 3D tersebut, Anda akan menjumpai tampilan layer-layer baru 
yang berupa nama masing-masing font. 


LAYERS 


ms. 
oma mejonaen son 








Lee DI HM ik ro0ee PI 











Memindahkan teks ke dalam background 


4. Aktifkanlah layer Cool 4 pada panel Layers. Lantas tekanlah menu 
Edit » Free Transform. Transformasikan huruf L ke berbagai arah 
untuk mendapatkan formasi yang dikehendaki. 


5. Kemudian aturlah ukuran huruf L dengan cara menarik handle di 
sudut teks ke arah luar jika ingin memperbesarnya. Untuk menge- 
cilkannya, tarik ke arah dalam. 


ey 


54 


6. Jika sudah, klik ikon Move Tool "# dan pindahkan posisi huruf L ke 
bagian ujung kanan. Klik tombol Enter untuk mengakhirinya. 





Memodifikasi huruf L 


/. Lakukanlah langkah serupa untuk memodifikasi kedua huruf O. 





Mengatur ukuran, melakukan tranformasi, dan memindahkan font O 


8. Untuk memodifikasi huruf C, gunakanlah teknik yang serupa yaitu 
mengatur ukuran, melakukan transformasi dan memindahkan po- 
sisinya ke tempat yang dikehendaki. 





Proses modifikasi huruf C 


9. Hasilnya, Anda akan mendapati tampilan keempat huruf tersebut 
seperti ilustrasi di bawah ini. 





Tampilan huruf yang telah dimodifikasi pada tahap awal 
10. Sesudah itu klik layer Cool 1 lalu pilihlah ikon Magic Wand Tool “x 
dari dalam Toolbox. Seleksilah huruf C dengan tool seleksi tersebut. 


11. Lanjutkan dengan menekan ikon Create a New Layer & untuk mem- 
buat layer baru. 


12. Lantas pilihlah opsi Select » Inverse. 


13. Lalu aktifkanlah layer Background dan klik-kanan tombol mouse 
Anda. Pilihlah opsi Duplicate Layer. 


14. Setelah itu letakkan layer Background Copy di atas Layer 1. 


55 


Lavens 
















































































Normal WilOpasityal 10006 (| 
Lock: #4 CA Fil:| 10000 & 
s 18 Cool4 
s Fa Copy of Cool 2 
2 Pp 
—Tr— Membuat 
JB oi 
2D TELINN £ .... 
s 3 Cool 1 
ON sasoa 0 Lets MA 
Norma “ | Opacity: 10055 
Lc: Dra Fil 10006 | 
5 15 Cool 4 
- Ba Copy of Cool 2 
Meletakkan Laver —— 
s Fa Cool 2 
Background Copy 2 
aster 
s Pr Layer1 
Menggandakan 9 Li co 
Layer Background — 
S5 kg Background A 























Membuat layer baru dan menggandakan layer Background 


. Kemudian pilihkah ikon Eraser Tool & pada bagian Toolbox. Pi- 
lihhah brush pada bagian Option bar dan gunakanlah brush ber- 
ukuran 164 px. 


. Sesudahnya, sembunyikan ikon mata » pada layer Background. 


.Sapukan brush secara menyeluruh pada bagian kanvas. Lalu mun- 
culkan kembali ikon mata? pada layer Background. 


. Kemudian Anda dapat melihat tampilan huruf € yang telah dimodi- 
fikasi seperti ilustrasi di bawah ini. 






































Memilih brush, mengoleskan brush dan hasil akhir teks 


19. Untuk memodifikasi huruf O, pada dasarnya memiliki langkah yang 
hampir mirip dengan cara memodifikasi huruf € sebelumnya. Aktif- 
kanlah layer Cool 2 terlebih dahulu. Lalu klik ikon Magic Wand Tool 


'&. untuk menyeleksi huruf tersebut. 
20. Kemudian buatlah layer baru dengan menekan ikon Create a New 
Layer & hingga muncul Layer 2 pada bagian panel Layers. 


21. Sesudahnya, tekanlah menu Select - Inverse. 





Menyeleksi seluruh kanvas 


5/ 


22. Setelah itu duplikasi layer Background dan letakkan di atas Layer 2. 


Kemudian hilangkan ikon mata » yang terletak pada layer Back- 
ground. 


23. Beralih ke Toolbox untuk mengaktifkan ikon Eraser Tool &. 


24. Setelah itu pilihlah brush berukuran 164 pada Option Bar dan 
sapukan pada seluruh kanvas. 


25. Klik thumbnail pada layer Background Copy untuk melihat hasilnya. 





Hasil modifikasi huruf O 
26. Lantas aktifkanlah layer Cool 2 Copy jika ingin bekerja dengan huruf 
O yang kedua. 


21. Gunakanlah langkah yang sama untuk memodifikasi huruf O yang 
kedua. 





Hasil modifikasi huruf O yang kedua 


58 


28. Sesudah itu klik layer L untuk memodifikasi tampilan huruf L. 
Lantas terapkanlah langkah-langkah yang sama ketika memper- 
cantik tampilan font sebelumnya. 


29. Selanjutnya, Anda akan menjumpai tampilan huruf L dan huruf 
lainnya yang telah dimodifikasi seperti gambar di bawah ini. 





Hasil modfikasi semua huruf 


30. Lantas aktifkanlah layer Cool 1. Klik-kanan tombol mouse Anda dan 
pilihlah opsi Blending Options. 


31. Kemudian pilihlah opsi Drop Shadow dan lakukan pengaturan se- 
bagai berikut: 


» Angle :120 

1 Size 3 

s Noise :80 

s Contour : Half Round 


Aktifkan kotak cek Global Light. 


59 


120 

















Layer Style 
Drop Shadow 
Structure 
Opecty: 0) “5 je New Style... 
| | Inner Shadow 
2 na 5 Nae Lia ha ri 8UY 
D1 Outer Glow 5 9 1 2 (Use Gobal Light Preview 
CJ Inner Glow dj : OI px 
D1 2-v Pe ia da ——lo js 
Ll Contour 2 Is | px 
| Texture Ouality 
| L 1 Satin 
Half Round Sa ma | | anti-siissed 
LI Color Overlay Ld 





Oa Noise: - aa je js 
DL) Gradient Overlay LI 


DL Pattern Overlay Layer Enocks IR Drop Shzdow 
D1 Stroke Maks Cefsutt Keset to 





si 


Tampilan pengaturan Drop Shadow 

32. Selanjutnya, pilihlah opsi Bevel and Emboss dan lakukan peng- 

aturan sebagai berikut: 

1 Style : Inner Bevel 

1» Technigue : Smooth 

1 Size :18 

1 Soften :9 

1. Angle : 30 

sn  Contour : Gaussian 

1»  Opacity 219 

1 Highlight Mode : Multiply 

1 Shadow Mode : Soft Light 


33. Kemudian klik kotak warna pada bagian Highlight Mode dan 
gantilah kode warna menjadi 36c58ei. 


34. Sedangkan pada kotak warna di bagian Shadow Mode, pilihlah 
warna putih. Klik tombol OK jikalau sudah. 











- “ 
is he o NK 1 
o oo 0 o 
TS SS Oo 








30c3e1 
Mengganti kode warna 
35. Kini pada layer Cool 1 telah terdapat tambahan dua efek yaitu Drop 
Shadow dan Bevel and Emboss. 


36. Hasilnya, font C akan semakin menarik dengan tambahan dua efek 
tersebut di mana Anda bisa menyaksikan tampilannya pada ilustrasi 
di bawah ini. 





pasa @-—@ Loambahan Efek 


& Drop Shadow 
S5 Beval and Emboss 

















Penambahan efek dan hasil akhir teks 


37. Selanjutnya, klik layer Cool 2 lalu munculkan kotak dialog Layer 
Style dengan cara klik-kanan dan memilih opsi Blending Options. 


38. Gantilah Blend Mode dari Normal menjadi Lighter Color, sedangkan 
bagian lainnya gunakanlah pengaturan default. 


61 


Lighter Color 


Layer Style 


Blending Options 


General Blending 
Blend Mode: v Cancel 
CL 1Drop Shad | Opacity: YA 


| linner Shadow 


Advanced Blending Preview 


DJ Outer Glow 
Ll inner Glow 
| Bevel and Emboss 


Fill Opacity: 9 

Channeks: (vjR (wis (we 

Knockout: | None” W | 

Contour (jalend Interior Effects as Group 

Dj) Tadure Blend Clippsd Layers as Group 
Transparency Shape: Layer 
| Jtayer Mask Hides Effects 
Color Overlay (Vector Mask Hides Effects 


Dj satin 


CL) Sradient Overlay 
DJ Pattern Overlay 
CL) Stroke 





Memilih opsi Lighter Color 


39. Lalu aktifkanlah opsi Drop Shadow dan lakukanlah pengaturan se- 
bagai berikut: 


1 Blend Mode : Normal 
» Opacity 29 
1. Angle : 180 
s Distance 2.3 
n Spread : 100 
1 Size 9 
n Noise :50 4 
»  Contour : Half Round 
40. Jikalau sudah tekanlah tombol OK. 


41. Selanjutnya, pilihlah opsi Bevel and Emboss dan lakukan 
pengaturan sebagai berikut: 


1 Style : Inner Bevel 
1» Technigue : Smooth 


sn Depth : 100 56 


Direction 

Size 

Soften 

Angle 

Higlight Mode 
Opacity 
Shadow Mode 
Opacity 


: 30 

: Multiply 

: 154 

: Soft Light 
2154 


42. Lalu klik kotak warna pada bagian Highlight Mode dan pilihlah 
warna biru tua dengan kode Oa4eco. 


43. Kemudian pada kotak warna pada bagian Shadow Mode lakukanlah 
langkah yang sama namun kali ini gantilah warnanya menjadi putih 
dengan kode warna ffffff. 


44. Tekanlah tombol OK jikalau sudah. 





























Dadeci) 


Mengganti kode warna 


45. Berikutnya, aktifkanlah kotak cek pada bagian Contour dan pilihlah 
opsi Gausssian. 


46. Lalu pada bagian Range isikan nilainya menjadi 11. 


63 


64 


Gaussian 


Layer Style 


| Cancel | 


11 


Preview 


Ig 











Tampilan pengaturan Contour 
4/. Pada layer Cool 2 Anda bisa mendapati tambahan dua efek yaitu 
Drop Shadow dan Bevel and Emboss. 


48. Tampilan huruf O yang telah ditambahkan efek Drop Shadow dan 
Bevel and Emboss dapat Anda saksikan pada ilustrasi di bawah ini. 





Hasil penambahan efek 


49. Untuk huruf O yang kedua pilihlah layer Cool 2 Copy. Efek-efek 
yang digunakan untuk mempercantik huruf ini akan kita salin dari 
efek yang telah kita buat sebelumnya. 


50. Caranya, aktifkanlah layer Cool 1 terlebih dahulu lalu klik-kanan 
tombol mouse Anda dan pilihlah opsi Copy. 


51. Lalu beralih ke layer Copy of Cool 2, klik-kanan kembali tombol 
mouse Anda dan pilihlah opsi Paste untuk menggandakan efek 
Drop Shadow dan Bevel and Emboss. 














Rasterize Layer 











— 
5 fe Background copy 
» P5 5 sada Create Clipping Mask 
1 - Cool 1 
| & Effects 
Mengaksifkan Layer & Drop Shadow Select Similar Layers 
Cool 1 Lai pe 
FAT N lih Ops 
| & Bevel and Emboss ae Memilih Opsi 
- kg Background Aa Paste Layer Style x Copy Layer Style 
Clear Layer Style 
Merge Down 
Merge Visible 
Rasterize Layer Flatten Imaoe 
Create Clipping Mask 
ss Copy of Cool 2 
& Effects 
Select Similar Layers 5 Tae 
Memilih Opsi & Drop Shadow INKA 
Paste Layer Styie @@-sste Layer se | onani 
ss peer Background copy 3 
Merge Down 
Merge Visible P1 peran Layer 2 
Flatten Image 
Menyalin Layer Style 


52. Setelah itu aktifkan layer Cool 4 lalu klik-kanan tombol mouse Anda 
dan pilihlah opsi Blending Options. 


53. Gantilah blending mode dari Normal menjadi Pin Light. 


54. Setelah itu pilihlah opsi Drop Shadow dan gunakanlah pengaturan 


sebagai berikut: 
s Blend Mode : Normal 
1 Opacity 221 


1. Angle : 30 
s Distance :2 
1» Spread :0 
1 Size :1 


sn  Contour : Gaussian 


65 


Layer Style 


Styles 

Drop Shadow 
inner Shadow 
CJ Outer Glow 
CH inner Glow 


Dj) Bevel and Emboks 


LC Contour 

HD) Texture 
Dj satin 
CU Color Overlay 
DJ Sradient Overlay 
DJ Pattern Overlay 
CU Stroke 























Drop Shadow 
— Structure — 
Blend Mode: | Norma v“ 
Opacity: 9 un Oia 








Angle: 0 30 (WJUse Global Light 


Distance: — (2 px 
Speed: ”— 0 Oa 























Size: J—— RN je 
Ouality 

Contour: @- | Janti-aliased Da 

Noise: jo js 








NI Layer Knocks Out Drop Shadow 


Kana Dau 


Ggussian 





x 


New Style 


CI ET EYE 


AF 


Tampilan pengaturan Drop Shadow 


40 


55. Lalu pilihlah opsi Bevel and Emboss. Pada bagian Size gantilah 
ukurannya menjadi 19 px dan bagian Soften menjadi 9 px. 


56. Klik tombol radio Up pada bagian Direction. 


66 


Layer Style 


Styles 
Drop Shadow 
Hlinner Shadow 
CJ Outer Glow 
Cl inner Glow 
Bevel and Emboss 


CJ satin 

DH Color Overlay 
LC Sradient Overlay 
DJ Pattern Overlay 
Cl Stroke 


k 
Highlight Mode: Multiply v“ 


sradow Mede v 








Technigus: 





Depth: 
Direction: (2) 
Size: - 


Soften: 

















Shading 


Angke: 


30 sg 
Use Global Light 
Attitude: 5 





30 
Gloss Contour: Li (CJ Anti-aliased 








Opacity: D 75 


























Opacity: — —— Iz 


Make Defaut Reset to Default 


ox ) 


New Style... 
Preview 





Melakukan pengaturan Bevel and Emboss 


19 


57. Setelah itu aktifkanlah kotak cek Contour. Pilihlah opsi Half Round. 


ayer Style 
Styles 





Haif Round 


Memilih Contour 


58. Tekanlah tombol OK untuk mengakhiri pengaturan efek Bevel and 
Emboss. 


59. Lantas pilihlah opsi Satin. Klik kotak warna yang terletak disamping 
bagian Blend Mode dan gantilah warnanya dengan kode warna 
31cegei. 


60. Lalu pada kotak dialog Layer Style, lakukanlah pengaturan efek 
Satin dengan menggunakan aturan berikut: 


s Blend Mode : Muttiply 


1» Opacity :50 
s. Angle :30 
» Distance :11 
1 Size : 14 
s Contour : Gaussian 


Aktifkan kotak cek Invert. 


61. Setelah semua opsi terisi dengan lengkap, tekanlah tombol OK. 


6/ 


Blending Options: Custom 


Drop Shadow 

Ul inner Shadow 

CJ Outer Glow 

Cl Inner Glow 

Bevel and Emboss 
Gaussian 


CJ Color Overlay 
CJ Sradient Overlay 
DJ Pattern Overlay 
Ul Stroke 


Satin 





(— Structure 





pen 


Distance: “”— jm rx 
sa: I— (is Joe 
| Janti-aliased 











Melakukan pengaturan Satin 








62. Hasil akhir dari teks 3D yang telah kita buat sebelumnya, dapat 
Anda saksikan pada ilustrasi di bawah ini. 





Tampilan akhir teks 3D 


68 


